WikipediA 

Bahasa Pulaar 


Bahasa Pulaar adalah bahasa Fula yang dituturkan sebagai bahasa ibu bangsa Fula dan Tukolor di lembah 
sungai Senegal yang sebelumnya diketahui sebagai Futa Tooro, dan lebih jauh ke selatan dan timur. Penutur 
bahasa Pulaar, disebut sebagai 'Haalpulaar'en, tinggal di Senegal, Mauritania, Gambia, dan Mali barat. 

Menurut Ethnologue, terdapat beberapa perbedaan dialek. 

Referensi 

■ Ethnologue page on Pulaar (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=fuc) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Pulaar&oldid=15570815" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.22. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






